E = 


SN . . A ο 
ow Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Buku Pengayaan Kepribadian 


КУР Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


Ilustrator: Margiyono 


πας 11! O 


Baju Baru Yohana 


Penulis : Ni Putu Hindira Laxmi 
Ilustrator : Margiyono 
Penyunting Naskah : Farika Pandji 
Penyunting Ilustrasi : Grace Mailuhu 
Penyunting Bahasa : Wahyu Kuncoro 


Cetakan 1: 2018 

Diterbitkan Oleh: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Alamat: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung E Lantai 18 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 
Telp: (021) 5725641, (021) 5725989 

E-mail: subditkurikulum.ditpsd@kemendikbud.go.id. 


Buku ini bebas diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, 
namun tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil. 


| Baju Baru Yohana- ASFULL indi 2 @ 


7/13/2018 9:48:46 AM | 


KATA PENGANTAR 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyambut gembira atas terbitnya buku berjudul Baju Baru 
Yohana. Keberadaan buku bacaan ini diharapkan dapat membantu anak didik agar memiliki kemampuan 
minat baca yang tinggi. Anak didik diharapkan bukan hanya memiliki kemampuan memahami informasi 
secara tertulis, tetapi juga kemampuan dalam memahami nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Terutama 
budaya dari wilayah ufuk timur Nusantara, yaitu budaya Papua. 


Buku bacaan ini sangat sarat dengan nilai-nilai luhur budaya Papua. Ke depan, secara bertahap kami 
berharap buku bacaan serupa juga dapat diterbitkan dari wilayah-wilayah lain di negeri ini agar lengkap 
secara utuh pada satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Penghargaan sangat tinggi kami berikan kepada UNICEF, Department of Foreign Affairs and Trade - 
Pemerintah Australia, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan pihak-pihak yang telah 
membantu dalam menyukseskan penerbitan buku ini. Semoga kerja sama tersebut dapat terus terjalin 
secara berkesinambungan untuk menghasilkan buku-buku bacaan berkualitas untuk mengangkat nilai-nilai 
budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. 

Jakarta, 2 Mei 2018 

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar 


--- 


— 
Dr. Khamim, M.Pd 


Buku cerita berjenjang ini merupakan salah satu dari buku seri Gemilang (Gemar Membaca Masa Depan 


Cemerlang). 


Cerita dalam seri Gemilang dikembangkan dari tema-tema dalam Kurikulum 2013. Selain memperkaya 


bahan bacaan anak, buku ini juga dapat digunakan guru sebagai penunjang pembelajaran pada : 


Tema : Perkembangan Teknologi 


Subtema : Perkembangan Teknologi Produksi Sandang 


== | Baju Baru Yobana- АЅ FULL indi 4 @ 7/13/2018 9:48:49 AM 


= ML ΙΙ Φ | шшш ы = 


` 


E s Ш 


Baju Baru Yohano 


== >) O (Y 0 200 rum ЭКС анас 


1 -Ξ- (SES 


— πα Baju Baru Yolam - А5 FULL imid 5 7/13/2018 9:48:57 AM | — 


| 
| 


9:49:06 ΑΜ. 


& 
en 
E 
N 


TETI 


: 7а, 
„өче Е š 


Baju Baru Yohana - А5 ЕОР 2” 


| 
| 


| 
Φ 
| 


Yohana terlihat sedih sepulang dari sekolah. 
“Mengapa cucu Nenek yang cantik ini 
cemberut?” tanya Nenek. 

“Saya tidak mempunyai baju terusan untuk 
lomba menyanyi,” kata Yohana. 

“Jangan sedih, nanti Nenek jahitkan baju 
terusan untukmu!” hibur Nenek. 


— | Baju Baru Yohana- А5 FULL imid 3 o 


7/13/2018 9:49:08 AM | — 


7113/2018 9:49:21 AM | — 


“Kapan lomba menyanyinya?” tanya Nenek. 


| 
а Ma Æ. т 


“Minggu depan, Nenek,” jawab Yohana. 
“Kalau menjahit dengan tangan butuh waktu 
lama,” kata Nenek. 


Baju Baru Yohama- A5 FULL.indi 5 Ф: 7/13/2018 9:49:25 AM | — 


“Pakai mesin jahit listrik pemberian Om Tinus 
saja,” kata Kak Maria. 

“Tapi Nenek tidak bisa memakainya,” kata 
Nenek. 

“Jangan khawatir, saya yang akan 
menjahitnya!” kata Kak Maria. 

“Saya pernah kursus menjahit, Nenek,” 
tambah Kak Maria. 


Baju Baru Yohana- A5 FULL indd 7 @ 


7/13/2018 9:49:57 AM | 


Keesokan harinya, Kak Maria mengukur badan 
Yohana. 


Lalu, ia mulai membuat pola baju terusan. 
Nenek membantu menggunting kain mengikuti 
pola. 

Setelah selesai digunting, Kak Maria mulai 


A 


menjahit. 


= | Baju Baru Yohama - AS FULL imid 9 @ 


=" | ы 


7/13/2018 9:50:02 AM | — 


Setiap pulang sekolah, Kak Maria menjahit 
baju terusan itu. 


6, 


Yohana selalu menemani kakaknya. 
Ia senang melihat kakaknya menjahit. 


Baju Baru Yoham - AS FULLindd 11 Ф 7113/2018 9:50:20 АМ | — 


7/13/2018* 9:50:27 AN 


“Kak, apa keuntungan mesin jahit ini?” tanya 
Yohana. 

“Dengan mesin ini menjahit menjadi lebih 
cepat,” jawab Kak Maria. 

“Jahitannya juga lebih rapi dan kuat,” 
sambung Kak Maria. 


Baju Baru Yoham - AS FULLimdd 13 @ 7/13/2018 9:50:38 AM | — 


- | iss © шиа ss 


“Mengapa Maria tidak mengayuh pedalnya?” 
tanya Nenek. 

“Tidak perlu, Nenek,” kata Kak Maria. 
“Karena menggunakan listrik, pedalnya cukup 
ditekan saja,” sambung Kak Maria. 

“Jadi kaki kita tidak akan cepat lelah”. 


Baju Baru Yohama - A5 FULLimid 15 @ 


Nenek dan Yohana jadi tahu cara kerja mesin 

jahit listrik. 

Ternyata, mesin jahit listrik sangat o 
memudahkan pekerjaan. 

Baju terusan Yohana jadi cepat selesai. 


Baju Baru Yonma - AS FULLimid 17 > 7/13/2018 9:51:08 AM | = 


Akhirnya, baju terusan Yohana pun jadi. 

Yohana mencoba baju terusan buatan 

kakaknya. ы 
Baju terusan itu pas di badannya dan terlihat 

cantik. 


— Baju Baru Yohama - A5 FULL imddi 19 @ 7/13/2018 9:51:27 AM | — 


| 
In \\ 4 4 
| | \ | < Y, 
$ о TOORE 
` с а $ ~ 
J, Ñ Αν λα Е = % δ. 
- - 
N HN ἢ p : 
ч а 
м Ул 
USA ум ` > JPN. _ 
y Гв = УА sat | 3 
Че.» “ ν \ } Al 


= 


y S 


" а - = Tg 4 
— | Baju Baru 28 Ф. 7113/2018 9:51:34 АМ | 


| 
@ 


Hari yang dinanti pun tiba. 

Yohana menyanyi dengan merdu. 

Ia merasa percaya diri tampil dengan baju 
terusannya. 

Semua penonton kagum melihatnya. 


NS A a 


ү 


- Baju Ваги Yolum: - A5 FULL imdd 21 o 


21 


7/13/2018 9:51:36 AM | 


= | Baju Baru Yohana- A5FULL indi 22 Фф 7/13/2018 9:51:45 AM | — 


— TEE | i O аи г — 


Tibalah waktunya pengumuman pemenang 
lomba. 

Yohana mendapat juara pertama. 

Para juri menyukai suara Yohana yang merdu. 
Selain itu, ia juga terpilih menjadi peserta 
dengan penampilan terbaik. 


29 


Baju Baru Yohame - A5 FULLimid 23 O 7/13/2018 9:51:47 AM | == 


— TEE TT i Φ _ ШШ! -- 


“Тегїта kasih, Kak Maria, terima kasih, 

Nenek,” kata Yohana. 

“Untung, ada baju terusan buatan Kak Maria,” @ 
katanya lagi. 

“Saya bisa tampil percaya diri,” sambungnya. 


25 


A Baju Baru Yomi- AS FUL Liimid. 25 & 7113/2018 9:51:59 AM | = 


ШЕСЕ | Baju Baru Yohana- ASFULL indi 26 Ф 7113/2018 9:52:07 AM | -- 


Teknologi membuat pekerjaan lebih mudah. 
Selain itu, teknologi juga membantu 
menghemat waktu. 


27 


— — 


El 
te | 
== al Baju Baru Yohana- AS ЕІ. indi! 27 @ 7/13/2018 9:52:09 AM | — 


Ucapan Terima kasih 


Tim tinjauan buku yang terdiri dari: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 
Perpustakaan Nasional 

Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

Satgas Gerakan Literasi Sekolah 

Satgas Gerakan Literasi Nasional 


Tim penulis dan ilustrator buku Seri gemilang: 


Akkas, S.Pd 

Dina Riyanti, S.Sn 

Endang Wuriyani, S.Pd 

Faisal Ua, S.Pd., M.Pd 

Dra. Ignatia Prabani Setiowati, M.Pd 
Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd 

Miseri, S.Pd 

Mutiaraning Adjie Adi Sumunar, S.Pt 
Rahayu Prasetyaningrum, S.Sn 
Rachfri Kirihio 

Rina Harwati Sikirit, S.Pd 

Saut Marpaung, S.Sn 

Syafiuddin, S.Pd., M.Sn 


| i 


Institusi yang terlibat dalam pengembangan 

buku seri Gemilang: 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaaan Provinsi Papua 
Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat 

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat 
ProVisi Education 

Room to Read 

Universitas Cenderawasih 

Yayasan Literasi Anak Indonesia 

Yayasan Nusantara Sejati 

Yayasan Rumah Komik Sentani 


ST o a — 


Profil Penulis dan Illustrator 


Ni Putu Hindira Laxmi, S.Pd lulus tahun 2002 dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja. Ia adalah seorang guru 
sekolah dasar. Ia menulis dua judul buku dalam seri ini. Ia dapat dihubungi melalui 
e-mail: laxmi@dyatmika.org. 


Margiyono lulus tahun 1991 dari Sekolah Menengah Atas di Wonosobo. Sejak tahun 
2008, ia telah mengilustrasikan berbagai buku, termasuk 14 judul buku bacaan 
berjenjang untuk Yayasan Literasi Anak Indonesia, menggunakan teknik pewarnaan 
dengan cat air. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: anggitiagrifna99@gmail.com. 


— | Baju Baru Yohana- A5FULL.indi 29 @ 7/13/2018 9:52:10 AM | — 


| Baju Baru Yohana- А5 FULL indd! 30 


Profil Penyunting 


Penyunting Naskah: 


Farika Pandji, S.IP., lulus tahun 2008 dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 
Parahyangan Bandung. Saat ini, ia bertanggung-jawab terhadap pengembangan 
dan penyuntingan naskah buku bacaan anak sebagai pendukung Program Membaca 
Yayasan Literasi Anak Indonesia. Ia telah menulis buku cerita bergambar yang berjudul 
“Petualangan Rajo” untuk bahan pendidikan konservasi sebuah LSM internasional di 
Jambi. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: farika.ylai@gmail.com. 


Penyunting Ilustrasi: 


Grace Mailuhu, SE., lulus tahun 1998 dari Jurusan Akuntansi, STIE Gunadarma Jakarta. 
Saat ini, ia bertanggung-jawab dalam mengkoordinasi pengembangan, penyuntingan, 
desain, dan penataan buku-buku bacaan anak sebagai pendukung Program Membaca 
Yayasan Literasi Anak Indonesia. YLAI. Sejak 2015, ia telah mengembangkan, menyunting 
mendesain, dan menata buku bacaan berjenjang dan buku cerita bergambar YLAI. Ia 
dapat dihubungi melalui e-mail: gracemail.ylai@gmail.com. 


Penyunting Bahasa: 


Wahyu Kuncara, S.Pd., lulus tahun 2005 dari Program Bahasa Inggris, FKIP Universitas 
Sanata Dharma Yogyakarta. Dia menyukai pekerjaan di bidang pendidikan anak. 
Kesukaannya pada dunia pendidikan membawanya berpetualang dari satu lembaga ke 
lembaga lain. Akhirnya, YLAI menjadi tempatnya melanjutkan pengabdiannya pada dunia 
pendidikan. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: wahyu.kun.ylai@gmail.com. 


@ 7/13/2018 9:52:12 AM | 


| Baju Baru Yolamı - AS FULLimdd 31 @ 7/13/2018 9:52:12 AM | ЕЕЕ 


Minggu depan ada lomba menyanyi. Yohana tidak punya baju terusan. 


Nenek bilang butuh satu bulan untuk menjahit baju. 


Oh tidak, akankah Yohana memiliki baju terusan untuk lomba menyanyinya? 


Buku Nonteks pelajaran ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Perbukuan, Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud Nomor 0021/G6.1/PB/2019 Tanggal 29 April 2019 tentang “Penetapan Buku 
Pengayaan Pengetahuan, Pengayaan Kepribadian (Fiksi dan Nonfiksi), dan Buku Panduan Pendidik, sebagai Buku Nonteks Pelajaran 
yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”. 


